LEMBAGA DAKWAH 
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 


ARA 


SURAT KEPUTUSAN 
LEMBAGA DAKWAH NAHDLATUL ULAMA 
TENTANG PENGESAHAN 
JAM'IYYAH RUOYAH ASWAJA 


Gedung PBNU Lantai 6 Ruang 602, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 
| Telp & Fax (021) 23951375 email : Idpbnu164@gmail.com 


LEMBAGA DAKWAH 
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 


SURAT KEPUTUSAN 
LEMBAGA DAKWAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 
Nomor : 154/LD-PBNU/XI/2019 
Tentang 
PENGESAHAN 
JAM'TYYAH RUOYAH ASWAJA (JRA) 


Pengurus Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 


Menimbang : 1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama adalah Lembaga pelaksana kebijakan 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada bidang pengembangan dakwah Islam 
dan dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang terus mengalami peningkatan 
dan perkembangan baik secara organisatoris maupun program yang 
dicanangkan, maka perlu terus dilakukan pengembangan sayap organisasi 
untuk mengembangkan dakwah dibidang lainnya, 


2. Bahwa untuk menjalankan kepengurusannya, dipandang perlu menerbitkan 
surat penetapan ini. 


Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga NU Bab V Pasal 16 huruf a. pasal 17 ayat (1) (2) (3) 
(4) dan (6) huruf ajo Bab XVII Pasal 53 ayat (1) jo Bab XVIII Pasal 58 huruf c 
Pasal 61 huruf b, Pasal 64 huruf c pasal 67 huruf c. 
2. Arahan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 


Memperhatikan : 1. Permohonan pengesahan Jam'iyyah Rugyah Aswaja (JRA). 
2. Hasil Musyawarah pada Rapat Pengurus Harian dan Divisi Lembaga Dakwah 
PBNU Pada tanggal 27 November 2019: 


Dengan senantiasa bertawakal kepda Allah SWT seraya memohon petunjuk-Nya : 
MENETAPKAN 
Pertama : Pengurus Lembaga Jam'iyyah Rugyah Aswaja (JRA), adalah lembaga yang berbadan 
hukum dibawah binaan Lembaga Dakwah PBNU yang bertugas dalam dakwah 
khusus dibidang Rugyah sesuai faham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah: 


Kedua : Bahwa apabila dalam perjalanan pengurus tersebut tidak dapat melaksanakan 
tugasnya, maka Lembaga Dakwah PBNU akan melakukan kebijakan lain sesuai 
dengan peraturan organisasi yang berlaku, 


Ketiga . Kewajiban Pengurus Pusat Jam'iyyah Rugyah Aswaja (JRA) melakukan laporan 
berkala kepada Lembaga Dakwah PBNU), 
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat 


kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau kembali. 


Ditetapkan di Jakarta : 30 Rabiul Awwal 1440 H 
27 November 2019M 


MBAGA PAKWAH 


PENGUR Ma aa 


1 15 KU K3, 
Ph SEE h 


TOR 


KHORI M 


E-RU. 


Tembusan: 
1. Yth. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
2. Arsip 


Gedung PBNU Lantai 6 Ruang 602, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 
Telp & Fax (021) 23951375 email : Idpbnu164@gmail.com 


LEMBAGA DAKWAH 


154/LD-PBNU/XI1/2019 


SUSUNAN PENGURUS 


JAM'IYYAH RUOYAH ASWAJA (JRA) 


' Ketua Dewan Pembina 
Anggota 


Dewan Pengawas JRA 


Ketua Umum 
Wakil Ketua I 


Sekretaris Jenderal 
Wakil Sekretaris Jenderal I 
Wakil Sekretaris Jenderal II 


Bendahara Umum 

Wakil Bendahara Umum 
Devisi Ahli Bidang Rugyah 
Div Ahli bidang Herbal 


Devisi Dana & Usaha 


Divisi Hukum dan Advokasi 


Gedung PBNU Lantai 6 Ruang 602, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 


PENGURYS Saka sn ULAMA 


Prof. DR. KH. Said Agil Siradj, MA 

Drs. KH. Agus Salim 

DR. KH. Moch. Bukhori Muslim, Lc., MA 
KH. Thobari Syadzily 

Gus “Allama A'laudin Shidigi, M.Pd.I 

KH Afifuddin Muhajir 

KH Anwar Syafii 

KH. Golyubi Dahlan 


1. Gus Khoirul Anwar 
2. Ust. Kholil Yahya 


Gus Abdul Wahab 
Ust. Ledi Nursianto 


Ust. Masrur Jamal 
Gus Moh. Sofwan Ali 
Ust Abdul Ghoffar 


Ust. Lud Hendryta 
Ust. Kholil Mardi 


1. Ust Mashadi Abror 
2. Ust Khozinatul Asror 


1. Ust Husnurrohim 
2. Ust Moh. Mahmul 


1. Ust Abdul Rochim 
2. Ustdzh. Ratih Kharismasiwi 


1. Ust. Imam Bukhori 
2. Ust. Fattahul Anjab 


PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 


Lampiran SK. LD PBNU Nomor : 


Ditetapkan di Jakarta : 30 Rabiul Awwal 1440 H 


27 November 


MBAGA DAKWAH 


PIN (Ok K 
“Sekreki ris 


Telp & Fax (021) 23951375 email : Idpbnu164@gmail.com 


2019 M 


